LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ACARA 




Yayasan Nusantara Bhakti Ulama (YANABIL) 2018 



2 


I. PENDAHULUAN 

Bersyukur kepada Allah swt dengan terlaksananya seluruh rangkaian acara dalam rangka 
memperingati Haul Ke-212 Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (Datuk Kalampayan). Tidak 
lupa dihaturkan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung seluruh rangkaian acara 
tersebut. 


II. NAMA ACARA 

Nama Acara: 

HAUL KE-212 MAULANA SYEKH MUHAMMAD ARSYAD BIN ABDULLAH AL-BANJARI 
DISELENGGARAKAN OLEH: YAYASAN NUSANTARA BHAKTI ULAMA, YANABIL- KABUPATEN BERAU 


II. SUSUNAN PANITIA 


Ketua 

: TG. Mahya Syarwani 

Sekretaris 

: Zainal Hakim, S.Th.l 

Bendahara 

: Buya Tamrin 

Anggota 

: Seluruh Asatidz YANABIL 

TEMPAT, TANGGAL, HARI, DAN WAKTU ACARA 

Tempat 

: Majlis Darul 'Ulum Jl. Anggur Tg. Redeb Kab. Berau 

Tanggal 

: 23 Juni 2018 M\09 Syawwal 1439 H 

Hari 

:Sabtu 

Waktu 

: 09.00 Wita - sampai dengan selesai 


IV. MAKSUD DAN TUJUAN ACARA 

Kegiatan ini diadakan untuk: 

a. Memperkenalkan dan mengenang sosok yang dianggap paling berpengaruh dalam 
Dakwah Islam di tanah Kalimantan, Yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. 

b. Apresiasi setinggi-tingginya terhadap jasa-jasa Maulana Syekh Muhammad Arsyad al- 
Banjari dalam Dakwah Islam. 

c. Ditengah-tengah acara juga disisipi aksi kemanusiaan penggalangan dana untuk Muslim 
Palestina. 



3 


VI. SUSUNAN ACARA 

Dimulai dengan pembacaan Maulid Simthud Durar oleh Ust. Rahmadi, Guru Romli, Guru Hasbi, 
Ust. Bahran, Ust. Rifkiy dan diiringi oleh gabungan beberapa grup Hadhrah. Dengan Susunan Acara Inti 
yang dipandu oleh Ust. Mahbub Helmani sebagai berikut: 

1. Pembukaan, dengan membaca Suratul Fatihah 

2. Kalam Ilahi, oleh Ust. Muslim Abdul Haq 

3. Sambutan Ket. Panpel oleh TG. Mahya Syarwani 

4. Sambutan atas nama zuriat Maulana Syekh Muhamamad Arsyad al-Banjari, oleh H. 
Kofrawiy AD 

5. Tahlil, oleh TG. Ahmad Syarifuddin 

6. Paparan Manakib dan ceramah, oleh TG. H. Abdussalam bin TG. Ahmad Mughni bin 
Syekh Isma'il bin Syekh Thohir bin Syekh Syihabuddin bin Maulana Syekh Muhammad 
Arsyad al-Banjari. 

7. Do'a, oleh TG. H. Abdussalam bin TG. Ahmad Mughni bin Syekh Isma'il bin Syekh Thohir 
bin Syekh Syihabuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. 

8. Penutup, dengan membaca Alhamdulillahirabbil 'alamin. 

VII. SUMBER DANA 

Yang dimaksud dengan Sumber Dana pada sub ini adalah semua pemasukan untuk suksesnya 
acara meliputi uang, barang, dan lain-lain. Adapun sumber dana pada acara ini, terdiri dari beberapa 
sumber: 


1. Patungan Asatidz YANABIL dengan rincian sebagai berikut: 


NO 

NAMA 

NOMINAL 

1. 

Ust. Abui Khair 

Rp. 200.000 

2. 

Ust. Symasul Rijal, LC, S.Pd.l 

Rp. 200.000 

3. 

Guru Romliannoor 

Rp. 200.000 

4. 

Ust. Bahran 

Rp. 200.000 

5. 

Ust. Auza'iy 

Rp. 200.000 

6. 

Habib Ali Zainal Abidin al-Hamid 

Rp. 200.000 

7. 

Ust. Hindi 

Rp. 200.000 

8. 

Guru Abdul Qodir 

Rp. 200. 000 




4 


9. 

Buya Tamrin 

Rp. 200. 000 

10. 

Ust. Zainal Hakim, S.Th.l 

Rp. 200. 000 

11. 

Ust. Burhan 

Rp. 200.000 

12. 

Ust. Hadransyah Ali 

Rp. 200.000 

13. 

Ust. Rahmadi 

Rp. 200. 000 

14. 

Muhammad Ari Yanto 

Rp. 200. 000 

15. 

Alfiannoor, S.Th.l 

Rp. 200.000 

16. 

Ust. Muliadi 

Rp. 200.000 

17. 

Guru Abdul Kholaq 

Rp. 200. 000 

18. 

Ust. Kharul Anwar 

Rp. 200.000 

19. 

TG. Mahya Syarwani 

Rp. 200.000 

20. 

Guru Ahmad Syarifuddin 

Rp. 200.000 

21. 

Guru Abdul Aziz 

Rp. 200.000 

22. 

Ust. Rifki 

Rp. 200.000 

23. 

Ust. Irfan 

Rp. 200.000 

24. 

Ust. Zainuddin 

Rp. 200.000 

25. 

Ust. Mahbub Helmaniy 

Rp. 200.000 

26. 

Ust. Agus Salim al-Manduri 

Rp. 200.000 

27. 

Guru Ahmad Jayadi 

Rp. 200.000 

28. 

Guru Sarkani 

Rp. 200.000 

29. 

Ust. Saubari 

Rp. 200.000 

30. 

Ust. Muhammad Arsyad 

Rp. 200.000 

31. 

Syahrani 

Rp. 200.000 

32. 

Ust. Abdul Mannan 

Rp. 200.000 

33. 

Ust. Abdul Hamid Rinding 

Rp. 1.000.000 

34. 

Ust. Syamsir Alam 

Rp. 300.000 

35. 

Ust. Taufik Rezab, LC 

Rp. 500.000 




5 


36. 

Guru Idham Chalid 

Rp. 300.000 

37. 

Julak Nanang 

Rp. 200.000 


JUMLAH 

RP. 8.700.000 


2. Sumbangan dari para dermawan dengan rincian sebagai berikut: 


NO 

NAMA 

NOMINAL 

1. 

Ulim Mebel Bedungun 

Rp. 500.000 

2. 

H. Rafi'i Gaya Model 

Rp. 250. 000 

3. 

Udin Kalua 

Rp. 250.000 

4. 

Jama'ah Pengajian Gunung Tabur (Guru Amat Boy) 

Rp. 2.000.000 

5. 

Ahmad Rijal DPRD Kab.Berau 

Rp. 500.000 

6. 

H. Hasbullah 

Rp. 500. 000 

7. 

Alus 

Rp. 105.000 

8. 

H. Kafrowiy 

Rp. 250.000 

9. 

Asrani 

Rp. 200.000 

10. 

Toko Raja Gayung 

Rp. 2.000.000 

11. 

Saudara Ust. Rifkiy 

Rp. 100.000 


JUMLAH 

RP. 6.655.000 


JUMLAH DANA MASUK DALAM BENTUK UANG (PATUNGAN ASATIDZ YANABIL + SUMBANGAN 
PARA DERMAWAN, ADALAH: 


RP. 15.355. 


3. Sumbangan dalam bentuk lain dengan rincian: 


NO 

NAMA 

NOMINAL 

KETERANGAN 

1 . 

Buya Tamrin 

50 

Nasi Kotak 

2. 

Zainal Hakim, S.Th.l 

30 

Nasi Kotak 

3. 

H. Agust Tantomo (Wabup) 

200 

Nasi Kotak 

4. 

Muliadi (Sekjen KNPI) 

50 

Nasi Kotak 






6 


5. 

FPI Kab. Berau 

100 

Nasi Kotak 

6. 

Ibu Sri Yulianawati Ningsih 

100 

Nasi Kotak 


JUMLAH 

530 

Nasi Kotak Konsumsi 

Acara Haul 

7. 

Ust. Saubari Yusran 


Sewa Panggung Acara 
Haul & Makan siang 
Penceramah & Asatidz 

8. 

FPI. Kab. Berau 


Dekor Panggung Acara 
Haul 

9. 

Habib Fahmi Al-Jufri 


Karpet untuk Lokasi 
Acara Haul 

10. 

H. Arifin (Majlis Burdah) 


Sound Sistem Acara 

Haul 

11. 

Guru Ahmad Syarifuddin 


Lokasi acara. Tenda 
Acara, Penginapan 
Penceramah, dan lain- 
lain. 


VIII. DANA KELUAR UNTUK ACARA 


NO 

PENGELUARAN 

NOMINAL 

1 . 

Bisyarah Penceramah 

Rp. 5.000.000 

2. 

Bisyarah Qo'ri al-Qur'an 

Rp.350.000 

3. 

Jaga Malam Lokasi Acara 

Rp.150.000 

4. 

Makan & Minum Anggota Pasang Sepanduk 

Rp. 100.000 

5. 

Upah Antar Undangan Haul (Bapak Alimin Efendi) 

Rp. 400.000 

6. 

Upah bagi Undangan VIP (Bapak Amat Das) 

Rp. 100.000 

7. 

Buah, Makan Sore, Makan Malam, Sarapan, beli Batrey, 
oleh-oleh, spanduk, konsumsi, dll (Kordinasi dengan 
Guru Ahmad Syarifuddin) 

Rp. 1.475.000 

8. 

Tiket Pesawat Penceramah PP (BalikPapan- 
Berau/Berau-BalikPapan) 

Rp. 1.900.000 

9. 

Foto Copy Undangan 400 lembar 

Rp. 140.000 





7 


10. 

Bayar Minum & Makan anggota ambil dan antar ambal 
dari rumah Habib Fahmi 

Rp. 100.000 

11. 

Upah los lampu lokasi acara 

Rp. 100.000 


JUMLAH PENGELUARAN 

RP. 9.815.000 


JUMLAH DANA MASUK-JUMLAH PENGELUARAN = SISA DANA HAUL 



UANG SISA ACARA HAUL SEBANYAK 


RP. 5.540.000 


IX. JUMLAH UANG DONASI UNTUK PALESTINA 


Dalam acara Haul Maulana Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari Ke-212 oleh YANABIL, juga 
dirangkaikan dengan penggalangan dana peduli palestin, maka terkumpullah dari jamaah Haul uang 
sejumlah: 

1. Rp. 100.000 = 9 lembar 

2. Rp. 50.000 = 26 lembar 


3. Rp. 20.000 = 16 lembar 

4. Rp. 10.000 = 24 lembar 

5. Rp. 5.000 = 19 lembar 

6. Rp. 2.000 = 20 lembar 

7. Rp. 1.000 = 1 lembar 
Total Nominal = I 


Rp. 2.896.000 


Dan telah di donasikan melalui Hilal Merah Indonesia (HILMI) pada hari selasa 27 Juni 2018 M, 


No. Rek: 7001-4407-85 
Bank Syariah Mandiri 






8 


X. PENUTUP 

Demikian Laporan Pertanggungjawaban Acara Haul Maulana Syekh Muhammad Arsyad al- 
Banjari ini disampaikan, mohon agar segala kekurangan dalam acara tersebut bisa dievaluasi bersama 
para Asatidz YANABIL, dan untuk dana sisa acara Haul sejumlah yang telah dicantumkan pada 
pembahasan sebelumnya, maka Panitia Pelaksana Haul menyerahkannya kepada bendahara umum 
YANABIL Ust. Syamsul Rijal, LC untuk dimusyawarahkan lebih lanjut. 


Ketua Pelaksana 


Sekretaris 


TG. Mahya Syarwani 


Zainal Hakim, S.Th.l 


Bendahara 


Buya Tamrin 



9 


DOKOMENTASI 


NOTA DAN KWITANSI 


































































10 

























11 





^ ' M *-' 1 o ■ 

5*rA»v^*W , 


I 




W rv* 


J.oo. ooo 




"T«W *'• 4^~ 











































12 









































13 


UNDANGAN 




























14 


Hari 

Tanggal 

Waktu 

Tempat 


“Assalamu’alikum Warahmatullah Wabarakatuh 

Dengan ini mungundang bapak/saudara/i 
sudilah kiranya datang menghadin 
HAUL ke-212 

Mauluna Syekh Muhammad Areyad Al-Banjan 
(Datu Kelampaian) 

yang insyaAllah akan dilaksanak pada . 

Sabtu 

23 Juni 20IH M / 09 Syawal 1439 H 
09.00 Wita (Pagi) sampai selesai 

Majelis Talim Darul Ulurn, Jin Anggur RT.24 Tanjung Redeb 
Berai) Kalimantan Timur 
Pengisi Acara : TG. H. Abdussalam AM An-Naqari 

Atas kehadiran bapak/saudara/i kami ucapkan terima kasih. 
Wa’alaikummussalam Warahmatullah Wabarakatuh 

PANITIA PELAKSANA 

Ktikua > Sekretaris. 

t, 'A 

(O 

Mahva Svarwahi ^ U&'Zainal Haki m 

Turut Mengundang: 

H. Kafrawi, AD 

Hbb. Jamaluddin Fahmi Al-Jufri (Pimp. MT. Ratibul Haddad) 

Hbb. Ali zainal Abidin Al-Hamid 
Guru Ahmad Syarifuddin (Pimp. MT. Ratibul 'Atthos) 

H. Asrul Sani (PCNU Kab. Berau) 

Guru Abdul Aziz (Pimp. MT. Wardatunnisa) 

Buya Tambrin (Pimp MST. Arraudhah) 

Ust. Saubari Yusran (Ket. Koperasi KAUM) 

“eluruh Asatidz YANABIL 



) 















15 



BEBERAPA FOTO SAAT ACARA 


































16 














17 



Haul Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari ke 212 

Berau Kaltim 9 Syawal 1439H | 23 Juni 2018M 


DISELENGGARAKAN OLEH . 

YAYASAN NUSANTARA BAKTI ULAMA 

( YANABIL ) - KABUPATEN BERAU 


ZEEF 


iUAN GURU HPABDUSSAIAM 




.. °'N SYECH ISMAIL BIN SYECH TOHIR BIN SYECH / / 

» SYECH MUHAMMAD ARSYAD ALBANIARI 




















18 



BUKTI TRANSFER DANA UNTUK PALESTINA MELALUI HILMI-FPI 



LINK UVE ACARA HAUL: 

https://rn.facebook.com/storv.php7storv fbid=503965533351920&id=231382600610216 













